REVIEW GIG "BLEEDING FEST 3 


Apa yang terbayang dari sebuah metal test?? Stelan hitam - hitam?? Rambut - rambut panjang 
terurai?? Atau....???? 

Ah, lupakan itu semua..!!! Yang pasti BLEEDING FEST3 telah melewati ekspektasi saya terhadap 

sebuah metal test, 

namun.... 


PONTIANAK METALFORCE, PATRIOT HATTA record, BIROE Entertainment dan juga beberapa 
pendukung lainnya sepertinya terasa 

menjadi bukanlah apa - apa, jika dibandingkan cucuran keringat saya ketika berada di dalam venue. 
Coba saja kalian 

bayangkan!! Gempuran suara distorsi yang tajam, cabikan bass yang bertubi - tubi, dentuman drum 
yang menghentak, hingga 

suara growl dan scream yang memekakkan selama hampir seharian penuh, telah saya rasakan!! 
Acara yang dimulai dari pagi, 

membuat saya cukup menyesal karena tidak datang dari awal acara. Kekesalan saya terus 
bertambah karena saya harus 

melewatkan penampilan sebuah band yang sudah saya nanti - nanti yaitu, SECERAH 
KELABLL.Aarrghh, ditambah lagi dengan 

kekesalan saya, ketika saya datang ke tempat acara melihat para personel BLOODY ACT OF TERROR 
yang pergi meninggalkan 

tempat acara, dan setelah saya tanyakan kepada panitia, ternyata mereka tidak jadi maen!!! 
Aaarggh, tidak!! Sebuah 

kekesalan yang terlalu buruk untuk mengawali petualangan menonton sebuah parade musik. Tapi, 
sudahlah, saya tinggalkan 

kekesalan itu dengan mengeluarkan dompet dan merogoh uang sejumlah Rp 5.000, untuk masuk ke 
dalam venue. Kekesalan saya 

tadi semakin bisa saya tinggalkan karena panitia juga memberikan stiker untuk penonton, 
yeeeahh!!! Ketika saya masuk, 

MORNING MIST sedang berusaha menunjukkan penampilan terbaiknya diatas panggung, sayang 
sekali ketika saya datang itu 

adalah lagu terakhir dari mereka,hiks hiks...Tapi, kesedihan itu tergantikan dengan rasa takjub 
dengan pemandangan 

penonton - penonton yang hampir semua berdiri berhimpit - himpitan di depan panggung, 
semuanya secara hampir serasi 

mengangguk - anggukkan kepala, membuat saya berkata dalam hati "Allright!! Welcome to the 
METALFEST!! Yeahh!!" 

Berikutnya, saya dengan jelas mengingat penampilan sebuah band, yang terasa sangat baru di mata 
saya, tapi membuat saya 

memfokuskan telinga kepada permainan dan musik mereka. Waaoow, TOTAL DISASTER!! Sebuah 
band, dengan aroma death metal 

dalam musiknya(menurut saya looohh..), tapi sayang sekali penonton hanya ada beberapa yang 
antusias dengan penampilan 

mereka. Emmm, saya rasa ini merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan, sepertinya moshing dan 
head banging di depan 

panggung hanya dilakukan untuk band - band yang kenal ajah..well, ini hanya opini pribadi 




saya..Berikutnya adalah sebuah 

band yang dulu ketika saya pertama kali datang ke acara underground, band ini membuat saya 
terdiam mengangai! 

DEATH HARMONIC, setelah lama tidak terlihat, akhirnya mereka dapat kembali. Penampilan sore itu 
sangat disayangkan karena 

harus minus sang bassis yang sangat disayangkan tak bisa meninggalkan pekerjaannya. Akan tetapi, 
mereka mampu 

menunjukkan kualitas penampilannya/'demokrasi birahi" dan juga "killed by my rage" membuat 
saya ikut bernyanyi berteriak 

walau hanya di beberapa bagian lagu saja, hehehehe...Sebelum ditutup oleh adzan maghrib, saya 
kembali memfokuskan 

mata&telinga kepada QUEEN BATHORY, emmm, tak tahulah harus mendeskripsikan bagaimana 
musik mereka, yang jelas saya merasa 

cukup nyaman mendengarkan "zion terbangkai"(salah satu lagu QUEEN BATHORY), penampilan 
mereka sore itu, dibantu oleh 

Cahya"MORNING MIST" untuk mengisi suara keyboard, akan tetapi persiapan yang kurang 
membuatnya terlihat kurang berpengaruh. 

Selepas magrib, ketika saya kembali ke venue, kembali saya harus melewatkan penampilan yang 
menurut saya superb dari 

FORGIVE ME AFTER. Yupps, mereka memang didaulat menjadi opening band untuk acara ini, selain 
juga CERUTU KAKEK. 

Ketika saya datang, SABRINA sudah hampir menyelesaikan lagu terakhir mereka, tak menunggu lama 
lagi, saya langsung berlari 

kedepan panggung dan turut berteriak dengan penonton yang lain "...ketika ISA kembali ke bumi...", 
yeaah lagu 

"di bawah selangkangan TUHAN" memang menurut saya cukup menarik temanya. SABRINA sendiri, 
malam itu juga me-launching 

album pertama mereka. Setelah itu, tanpa menunggu lama, sebuah band yang juga sudah cukup 
senior di dalam dunia 

underground Pontianak, DEATH SOUND malam itu tampil dan juga me-launching album mereka. 
Yeah, disinilah menurut saya 

sebuah nilai tambah dari acara ini. Penampilan DEATH SOUND terus terang memang metal abiess 
dah!! Vokalisnya yang kini 

berambut panjang seleher tak henti - hentinya mengoyangkan kepalanya sambil menunduk ke 
bawah. Pendapat saya, salut deh 

buat DEATH SOUND, semoga dapat terus menunjukkan eksistensi, dan memberikan pelajaran 
kepada orang - orang bahwa 

umur bukanlah patokan dan batasan untuk aktif bermusik. Menjelang penutupan acara, saya cukup 
tertarik dengan aksi dari 

MESSAGE FROM PENELOPE, terus terang sih saya gak ngerti dengan musiknya, tapi aksi panggungya 
membuat saya mengeluarkan 

ke-empat jempol saya!! Sumpah, ini baru namanya aksi penampilan!! Emmm, tapi setelah 
penampilan mereka menimbulkan 

pertanyaan di kepala, jika acara ini memang ber-temakan "HELL METAL FEST", lantas apakah band 
ini dan juga band berikutnya 

MADROBBERY dapat dikategorikan ke metal??? AAAhhhh, sudahlah, genre memang tak akan pernah 
habis dibahas. Tapi, yang jelas 

saya sangat - sangat puas dengan penampilan band penutupnya BUSUKii! Teriakan "Derita..!!!" 




terasa bagaikan gemuruh 

gunung Semeru!! BUSUK menutup penampilan mereka malam itu dengan ekstra lagu covering "Atur 
Aku" yang juga dari 

versi covernya oleh BURGERKILL...Okayyy!!! Saya pun keluar gedung dengan sejuta kepuasan, lalu 
menaiki motor dan 

menyusuri jalan pulang dengan sebuah kenangan dan penantian untuk BLEEDING FEST 4!!! 


Ditulis oleh : Aldiman Sinaga 



